Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Guru Ekonomi SMA 


1. I. Barang apa yang hams dikonsumsi 

II. Bagaimana cara mengonsumsi 

III. Siapa yang memproduksi 

IV. Barang apa yang diproduksi 

V. Bagaimana cara memproduksi 

VI. Untuk siapa barang diproduksi 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang 
merupakan masalah pokok perekonomian adalah 

a. I, II, dan III 

b. I, III, dan V 

c. II, IV, dan VI 

d. Ill, IV, dan V 

e. IV, V, dan VI 

2. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya 
harga tanah menjadi sangat mahal. Untuk 
mengatasi mahalnya harga tanah tersebut, cara 
yang paling tepat dilakukan adalah ... 

a. Membangun rumah susun di daerah 
perkotaan 

b. Membangun rumah sangat sederhana bagi 
penduduk miskin 

c. Merelokasi pabrik ke luar kota 

d. Menggalakkan program transmigrasi 

e. Membatasi urbanisasi 


3. Di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi: 

1. Hanya produksi yang menguasai hajat hidup 
rakyat dilaksanakan oleh pemerintah 

2. Kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai 
pemerintah 

3. Kebijakan ekonomi untuk mengendalikan 

keadaan ekonomi 

4. Masyarakat terbagi dua golongan, yaitu 

pengusaha dan tenaga kerja 

5. Pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah 

Yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran 

adalah... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 

e. 4 dan 5 

4. Perhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan 

seseorang: 

1. Budi seorang pelajar memilih membeli buku 
pelajaran daripada jam tangan, karena 
uangnya terbatas. 

2. Bu Sumarto sebagai ibu rumah tangga 

memilih berbelanja di pasar tradisional 

karena harganya lebih murah dibandingkan di 
pasar swalayan. 

3. Pak Hendro menjual mobil bekasnya untuk 
membayar uang muka mobil kreditan 
keluaran terbaru. 



4. Bu Susanto setiap hari membeli makanan siap 
saji karena lebih praktis dibandingkan dengan 
masak sendiri. 

Dari uraian di atas, tindakan yang bersifat rasional 
adalah ... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 4 

5. Berikut disajikan peran dari rumah tangga 
ekonomi: 

1. Menyediakan barang-barang untuk diekspor 

2. Menyediakan fasilitas untuk ekspor impor 

3. Mengadakan proteksi terhadap industri 
dalam negeri 

4. Mengimpor barang-barang sesuai kebutuhan 

5. Menjaga stabilitas harga melalui politik 
moneter 

6. Menggunakan produk dalam negeri 


Yang merupakan peran dari rumah tangga 
pemerintah adalah ... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 4, dan 6 

c. 2, 3, dan 5 

d. 3, 4, dan 5 

e. 4, 5, dan 6 

6. Perhatikan tabel berikut! 


p 

Q 

Rp. 800 

Rp. 1.000 

40 unit 

36 unit 


Berdasarkan tabel di atas maka elastisitas 
permintaan adalah ... 

a. 0,25 c. 0,50 e. 2,00 

b. 0,40 d. 1,25 


7. Perhatikan kurva permintaan dan penawaran di bawah ini: 



Kurva di atas menunjukkan, perpotongan kurva DD dengan SS menghasilkan harga keseimbangan 
awal pada titik. E, akibat pergeseran kurva permintaan dan penawaran maka harga keseimbangan 
menjadi Ei sebagai peRp. otongan dari permintaan baru Di dan penawaran baru S 1( Si, akan 
tetapi terjadi penurunan harga keseimbangan, hal tersebut terjadi sebagai akibat dari... 


a. Penurunan penawaran lebih besar jika dibandingkan dengan permintaan 

b. Peningkatan penawaran sama dengan peningkatan permintaan 

c. Peningkatan penawaran lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan permintaan 

d. Penurunan penawaran lebih keciljika dibandingkan dengan permintaan 

e. Peningkatan penawaran tidak ada hubungannya dengan peningkatan 


8. Perhatikan tabel berikut! 


A 

B 

C 

1. Hanya ada 1 produsen 

1. Produk homogen 

1. Iklan penting untuk meyakinkan konsumen 

2. Produk sejenis, tetapi berbeda corak 

2. Kemampuan perusahaan hampir sama 

2. Pasar sulit dimasuki produsen 

3. Tak ada campur tangan pemerintah 

3. Ada standar produk 

3. Hanya ada beberapa produsen 


Ciri 

-ciri pasar persaingan sempurna. 



a. 

Al, Bl, dan Cl 



b. 

A2, B2, dan Cl 



c. 

A2, B2, dan C2 



d. 

A3, Bl, dan Cl 



e. 

A3, B3, dan C3 



Perhatikan pasar faktor produksi berikut ini! 

a. 

1 dan 2 

1 . 

Penjualnya adalah produsen 

b. 

1 dan 3 

2. 

Lebih diutamakan penawaran keahlian 

c. 

2 dan 3 

3. 

Semakin profesional biasanya harganya 

d. 

3 dan 4 


semakin tinggi 

e. 

4 dan 5 


4. Dibeli oleh perusahaan sebagai bahan baku 

5. Merupakan uang tunai yang sangat 
dibutuhkan produsen 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan pasar 
faktor produksi tenaga kerja adalah ... 
















10. Data pendapatan nasional (dalam miliar rupiah) 


• Upah 

• Laba 

• Sewa 

4.900 

3.100 

100 

• Bunga 

• Konsumsi 

• Investasi 

200 

2.000 

900 

• Belanja pemerintah 

• Ekspor 

• Impor 

1.200 

2.000 

1.500 

• Pertanian 

• Pertambangan 

• Industri 

4.800 

5.000 

3.000 

• Jasa 500 




Berdasarkan data di atas maka besar pendapatan 
nasional menurut pendekatan pendapatan adalah 


a. Rp. 12.900 miliar 

b. Rp. 12.100 Miliar 

c. Rp. 11.600 miliar 

d. Rp. 8.300 miliar 

e. Rp. 5.500 miliar 

11. Indonesia mengalami berbagai masalah ekonomi, 
sosial, pertahanan, dan keamanan yang mendera 
sampai dengan tahun 2007 sehingga 
menyebabkan inflasi. Penyebab utamanya adalah 
turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. 
Grafik inflasi tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut: 


P 



Gambar tersebut adalah grafik inflasi yang 
disebabkan oleh ... 

a. Kenaikan biaya produksi 

b. Cost push inflation 

c. Kelebihan produk di pasaran 

d. Demand pull inflation 

e. Pengaruh inflasi luar negeri 

12. Diketahui fungsi konsumsi nasional 
C = 50 triliun + 0,8 Y. 

Jika pendapatan nasional Rp. 900 triliun, besarnya 
tabungan masyarakat adalah ... 

a. Rp. 850 triliun 

b. Rp. 770 triliun 

c. Rp. 230 triliun 

d. Rp. 130 triliun 

e. Rp. 13 triliun 


13. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan 


penawaran: 


No 

A 

B 

1 . 

Pendapatan naik 

Tingkat suku bunga turun 

2. 

Fasilitas kredit mudah 
diperoleh 

Harga barang di pasar 
turun 

3. 

Semakin banyak 
variasi kekayaan di 
masyarakat 

System pembayaran 
secara tunai 


Berdasarkan matrik tersebut, faktor yang dapat 
menaikkan permintaan uang adalah ... 

a. A1 dan B1 

b. A1 dan B2 

c. A2 dan B2 

d. A3 dan B1 

e. A3 dan B3 

14. Peranan bank umum dan bank sentral adalah ... 

1. Mengelola cadangan devisa 

2. Pembiayaan bank yang kesulitan likuidasi 
jangka pendek 

3. Mengatur dan mengawasi perbankan 

4. Menghubungkan kepentingan kreditur dan 
debitur 

5. Fasilitator lalu lintas pembayaran 

Yang merupakan peranan bank sentral adalah ... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 2, 3, dan 4 

d. 2, 3, dan 5 

e. 3, 4, dan 5 

15. Berikut ini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal: 

1. Menaikkan tingkat suku bungs 

2. Mengurangi pengeluaran pemerintah 

3. Menjual belikan surat-surat berharga 

4. Menaikkan pajak penghasilan 

5. Menaikkan/menurunkan cash ratio 

Yang termasuk kebijakan moneteradalah. 

a. 1, 2, dan 3 d. 2, 3, dan 5 

b. 1,3, dan 5 e. 3, 4, dan 5 

c. 2, 3, dan 4 

16. Berikut ini data Produk Domestik Bruto rill 


Indonesia selama tahun 2003 - 2006. 


Tahun 

PDB Riil (miliar rupiah) 

2003 

1.326.000 

2004 

1.365.780 

2005 

1.420.408 

2006 

1.477.224 


Berdasarkan data di atas, tingkat pertumbuhan 
ekonomi tahun 2006 adalah ... 

a. 3,04 % 

b. 3,40 % 

c. 3,47 % 

d. 3,84% 

e. 4,00 % 



























17. Globalisasi dalam perdagangan menimbulkan 
adanya persaingan antar pedagang di masyarakat, 
banyak pengusaha atau pedagang kecil mengalami 
kelesuan karena kalah bersaing, dan ada yang 
sampai gulung tikar, dan sebagai akibatnya timbul 
pengangguran. Dampak secara langsung dari 
pengangguran atau PHK yang dilakukan oleh 
perusahaan adalah ... 

a. Perekonomian semakin lesu 

b. Industri mengalami penurunan 

c. Pendapatan masyarakat menurun 

d. Timbulnya kriminalitas di masyarakat 

e. Perhatian pemerintah semakin berkurang 


18. Di bawah ini sebagian data negara "X" tahun 2006. 


Penerimaan rutin 
Penerimaan pembangunan 
Pengeluaran rutin 
Pengeluaran pembangunan 


: Rp. I 0.200 miliar 
: Rp. 10.200 miliar 
■ Rp. 30.600 miliar 
: Rp. 20.400 miliar 


Dari data di atas, APBN Negara'X'posisinya adalah 


a. Surplus = Rp. 30.600 miliar 

b. Defisit = Rp. 30.600 miliar 

c. Surplus = Rp. 10.200 miliar 

d. Defisit = Rp. 10.200 miliar 

e. Defisit = Rp. 20.400 miliar 

19. Berikut ini disajikan sumber pendapatan 
pemerintah pusat dan daerah: 

1. Pajak penghasilan 

2. Bagian laba BUMN 

3. Pajak dan retribusi daerah 

4. Bea masuk dan pajak ekspor 

5. Bagian daerah dari bagi hasil 

Dari sumber pendapatan di atas, yang termasuk 
pendapatan daerah adalah .... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 3 dan 5 

e. 4 dan 5 


20. Diketahui: Pak Burhan memiliki rumah dengan 
Luas tanah 100 m 2 dengan harga @ Rp. 
160.000,00 Luas rumah 55 m 2 dengan harga @ Rp. 
505.000,00 NJOP tidak kena pajak Rp. 
8 . 000 . 000,00 

Dari kondisi tersebut, maka Pak Burhan harus 
membayar Pajak Bumi Bangunan sebesar.... 

a. Rp. 35.575,00 

b. Rp. 43.775,00 

c. Rp. 35.775,00 

d. Rp. 35.757,00 

e. Rp. 35.975,00 


21. Seorang pelajar dari Amerika berwisata ke Bali 
dengan bekal uang sejumlah US $ 20.000,-. Kurs 
beli saat itu Rp. 8.900,00 dan jual Rp. 9.040. 
Berarti, dia akan memperoleh jumlah nilai rupiah 
sebesar.... 

a. Rp. 178.000.000,00 

b. Rp. 178.800.000,00 

c. Rp. 180.800.000,00 

d. Rp. 187.200.00,00 

e. Rp. 188.200.000,00 

22. Harga listrik dan bahan bakar minyak di Indonesia 
tergolong murah dibandingkan dengan negara 
lain. Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan 
mampu menurunkan harga produk di dalam 
negeri sehingga harganya terjangkau oleh 
masyarakat luas. Kabijakan pemerintah tersebut 
dinamakan kebijakan .... 

a. Ekspor 

b. Impor 

c. Subsidi 

d. Dumping 

e. Proteksi 

23. Berikut ini surat-surat berharga: 

1. Saham 

2. SBI 

3. Commercial paper 

4. Obligasi 

Surat berharga di atas, yang diperdagangkan di 
pasar modal adalah .... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 4 

d. 2 dan 3 

e. 2 dan 4 

24. Perhatikan gambar! 



Berdasarkan gambar di atas, jabatan direktur 
utama termasuk dalam .... 

a. Dewan komisaris 

b. Manajemen puncak 

c. Manajemen menengah 

d. Manajemen tingkat bawah 

e. Semua level manajemen 


25. Dewasa ini keberadaan home industry semakin 
terasa dalam meningkatkan pendapatan 
masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas 
dan kuantitas produksinya, terdapat beberapa 
home industry yang menggunakan mesin-mesin 
produksi. Upaya tersebut secara ekonomi memiliki 
kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi 
kekurangannya adalah .... 

a. Dapat menimbulkan persaingan negatif antar- 
pengusaha 

b. Keuntungan masing-masing home industry 
akan berkurang 

c. Akan terjadi over produksi sehingga dapat 
mengekspor ke negara lain 

d. Dapat meningkatkan jumlah pengangguran 

e. Tidak menghargai warisan dan perintis home 
industry 

26. Di Indonesia tersebar banyak Koperasi Unit Desa 
yang berperan besar dalam menyejahterakan 
masyarakat desa, khususnya petani. KUD di suatu 
daerah ada yang melakukan usaha penjualan 
kebutuhan pokok masyarakat (petani), menerima 
tabungan dan memberikan pinjaman uang pada 
petani, dan juga mengadakan budidaya tambak 
ikan. Ditinjau dari jenis usahanya, koperasi 
tersebut adalah ... 

a. Koperasi konsumsi 

b. Koperasi primer 

c. Koperasi produksi 

d. Koperasi sekunder 

e. Koperasi serba usaha 


27. Usaha-usaha yang dapat dimasuki wirausaha 
adalah .... 

1. Jasa cuci motor 

2. Pedagang asongan 

3. Penyalur tenaga kerja ke luar negeri 

4. Impor alat-alat elektronik 

5. Ekspor tekstil 

Yang termasuk sektor usaha informal adalah .... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 4 dan 5 

e. 1 dan 5 

28. Tanggal 30 Juni 2007 diterima piutang dari Fa. 
Fatah Rp. 500.000,00 dan bunga Rp. 25.000,00. 
Transaksi tersebut mangakibatkan perubahan 
dalam persamaan akuntansi adalah ... 

a. Kas (-) Rp. 475.000,00, Utang Rp. 500.000,00, 
Modal (-) Rp. 25.000,00 

b. Kas(+) Rp. 500.000,00, Utang O Rp. 475.000,00, 
Modal (-) Rp. 25.000,00 

C. Kas (+) Rp. 500.000,00, Piutang (-) Rp. 500.000,00 

d. Kas (+) Rp. 525.000,00, Piutang (-) Rp. 500.000,00, 
Modal (+) Rp. 25.000,00 

e. Kas (-) Rp. 525.000,00, Utang (+) Rp. 500.000,00, 
Modal (+) Rp. 25.000,00 

29. Salah satu fungsi jurnal adalah fungsi historis 

artinya. 

a. Mencatat semua transaksi untuk mencari laba 
rugi 

b. Mencatat semua kegiatan perusahaan 

c. Mencatat menurut urutan tanggal terjadinya 
transaksi dan kejadian 

d. Sebagai jembatan untuk membuat neraca 

e. Sebagai penyeimbang antara debit dan kredit 


30. Pada tanggal 14 Desember 2007 fotokopi "TERANG" memperoleh order fotokopi dan penjilidan dari SMA 
Merdek Jaya dengan perincian sebagai berikut. 

Fotokopi Rp. 175.000,00 

Penjilidan Rp. 10.000,00 

Rp. 185.000,00 

Diterima secara tunai Rp. 85.000,00 

Kekurangan Rp. 100.000,00 

Jumlah dari transaksi di atas adalah .... 
a. 


Tgl 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

14-12-2007 

Kas 


Rp. 85.000 



Piutang usaha 


Rp. 100.000 



Pendapatan fotokopi 



Rp. 175.000 


Pendapatan penjilidan 



Rp. 10.000 


b. 


Tgl 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

14-12-2007 

Pendapatan fotokopi 


Rp. 175.000 



Piutang usaha 


Rp. 10.000 



Kas 



Rp. 85.000 


Pendapatan penjilidan 



Rp. 10.000 





c. 


Tgl 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

14-12-2007 

Pendapatan fotokopi 


Rp. 100.000 



Piutang usaha 


Rp. 85.000 



Kas 



Rp. 175.000 


Pendapatan penjilidan 



Rp. 10.000 


d. 


Tgl 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

14-12-2007 

Kas 


Rp. 175.000 



Pendapatan fotokopi 


Rp. 10.000 



Piutang usaha 



Rp. 100.000 


Pendapatan penjilidan 



85.000 


e. 


Tgl 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

14-12-2007 

Piutang usaha 


Rp. 85.000 



Pendapatan penjilidan 


Rp. 100.000 



Kas 



Rp. 170.000 


Pendapatan fotokopi 



Rp. 10.000 


31. Diketahui jurnal umum perusahaan milik Amrin sebagai berikut: 


Tanggal 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

1-12-2007 

Kas 

Modal Amrin 


Rp. 2.500.000 

Rp. 2.500.000 

1-12-2007 

Peralatan 

Kas 


Rp. 1.500.000 

Rp. 1.500.000 

1-12-2007 

Perlengkapan 

Kas 


Rp. 100.000 

Rp. 100.000 

1-12-2007 

Kas 

Pendapatan 


Rp. 500.000 

Rp. 500.000 


Dari jurnal umum diatas, posting buku besar kas tiga kolom yang benar adalah 


a. 


Tanggal 

Ket 

Ref 

Debet 

Kredit 

Sisa | 

Debet 

Kredit 

1-12-2007 



Rp. 2.500.000 


Rp. 2.500.000 


1-12-2007 




Rp. 1.500.000 

Rp. 1.000.000 


1-12-2007 




Rp. 100.000 

Rp. 900.000 


10-12-2007 



Rp. 500.000 


Rp. 400.000 



b. 


Tanggal 

Ket 

Ref 

Debet 

Kredit 

Sisa | 

Debet 

Kredit 

1-12-2007 



Rp. 2.500.000 


Rp. 2.500.000 


1-12-2007 



Rp. 1.000.000 

Rp. 1.500.000 

Rp. 1.000.000 


1-12-2007 




Rp. 100.000 

Rp. 900.000 


10-12-2007 



Rp. 500.000 


Rp. 1.400.000 



c. 


Tanggal 

Ket 

Ref 

Debet 

Kredit 

Sisa 

1-12-2007 



Rp. 2.500.000 


Rp. 2.500.000 

1-12-2007 




Rp. 1.500.000 

Rp. 1.000.000 

1-12-2007 




Rp. 100.000 

Rp. 900.000 

10-12-2007 



Rp. 500.000 


Rp. 1.400.000 


d. 


Tanggal 

Ket 

Ref 

Debet 

Kredit 

Sisa 

1-12-2007 




Rp. 500.000 

Rp. 2.500.000 

1-12-2007 



Rp. 2.000.000 

Rp. 1.500.000 

Rp. 1.000.000 

1-12-2007 




Rp. 100.000 

Rp. 900.000 

10-12-2007 



Rp. 500.000 


Rp. 1.400.000 






Tanggal 

Ket 

Ref 

Debet 

Kredit 

Sisa 

1-12-2007 



Rp. 2.500.000 

Rp. 500.000 

Rp. 2.500.000 

1-12-2007 



Rp. 1.000.000 

Rp. 500.000 

Rp. 1.000.000 

1-12-2007 




Rp. 100.000 

Rp. 900.000 

10-12-2007 



Rp. 500.000 


Rp. 1.400.000 


32. 


33. 


Pada neraca saldo per 31 Desember 2004 terdapat akun kendaraan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan akun akumulasi 
penyusutan kendaraan bersaldo Rp. 5.000.000,00, kendaraan tersebut disusutkan sebesar 10% per tahun dari 
harga beli. Ayat jurnal penyesuaian yang benar adalah .... 


a. Beban penyusutan kendaraan 

Akumulasi penyusutan kendaraan 

b. Beban penyusutan kendaraan 

Kendaraan 

c. Beban kendaraan 

Akumulasi penyusutan kendaraan 

d. Akumulasi penyusutan kendaraan 

Beban penyusutan kendaraan 

e. Beban penyusutan 

Akumulasi penyusutan kendaraan 


Rp. 2.500.000,00 
Rp. 2.500.000,00 
Rp. 2.500.000,00 
Rp. 2.500.000,00 
Rp. 2.500.000,00 
Rp. 2.500.000,00 
Rp. 2.000.000,00 
Rp. 2.000.000,00 
Rp. 2.000.000,00 

Rp. 2.000.000,00 


HARRY COLLECTION 


KertasKerja 
31 Desember2005 


No 


Neraca Saldo 

Penyesuaian 

Neraca Saldo 

Laporan laba/rugi 

Neraca 


Akun Buku Besar 

Debit 

Kredit 

Debit 

Kredit 

Debit 

Kredit 

Debit 

Kredit 

Debit 

Kredit 

ill 

Kas 

25.000 




25.000 




25.000 


112 

Piutang usaha 

8.000 




8.000 




8.000 


113 

Perlengkapan 

16.000 



2.000 

14.000 




14.000 


121 

Kendaraan 

20.000 




20.000 




20.000 


121.1 

Akumulasi peny. kend 




2.000 


2.000 




2.000 

122 

Peralatan dekorasi 





20.000 




20.000 


122.1 

Akum. peny perlatn 




2.000 


2.000 




2.000 

211 

Utang usaha 


12.000 




12.000 




12.000 

311 

Modal Harry 


67.000 




67.000 




67.000 

311.1 

Prive Harry 

5.000 




5.000 




5.000 


411 

Pendapatan jasa 


30.000 




30.000 


30.000 



511 

Beban gaji 

8.000 


3.000 


11.000 


11.000 




512 

Beban iklan 

2.000 




2.000 


2.000 




513 

Beban listrik & tele 

3.000 




3.000 


3.000 




514 

Beban serba-serbi 

2.000 




2.000 


2.000 





Jumlah 

109.000 

109.000 









116 

Piutang bunga 



1.000 


1.000 




1.000 


412 

Pendapatan bunga 




1.000 


1.000 


1.000 



515 

Beban perlengkapan 



2.000 


2.000 


2.000 




516 

Beban peny. kend 



2.000 


2.000 


2.000 




517 

Beban peny. perlat 
dekorasi 



2.000 


2.000 


2.000 




213 

Utang gaji 




3.000 


3.000 




3.000 


Jumlah 



10.000 

10.000 

117.000 

117.000 

24.000 

31.000 

93.000 

86.000 









31.000 

31.000 

93.000 

93.000 


Berdasarkan Kertas Kerja di atas, laba-rugi yang dialami Harry Collection adalah .... 

a. Rugi Rp. 7.000,00 

b. Laba Rp. 7.000,00 

c. Rugi Rp. 17.000,00 

d. Laba Rp. 17.000,00 
Laba Rp. 24.000,00 


e. 




34. Berikut ini disajikan sebagian transaksi PD. Andika: 

Tgl 2 Mei 2007 dibeli barang dagang secara tunai dari PD. Mayasari seharga Rp. 100.000,00 
Tgl 3 Mei 2007 dijual barang dagang pada Toko ABC sebesar Rp. 50.000,00 dengan syarat 2/10, n/30, faktur no. 22 
Tgl 4 Mei 2007 dibeli barang dagang PD. Andalas seharga Rp. 300.000,00 dengan syarat 3/10, n/30, faktur no. 45 
Tgl 5 Mei 2007 dijual barang dagang secara tunai pada Toko Galak seharga Rp. 20.000,00 

Tgl 6 Mei 2007 dibeli barang dagang dari PLokasari seharga Rp. 350.000,00 dengan syarat 2/10, n/30, faktur no. 46 
Dari transaksi di atas, pencatatan pada jurnal pembelian yang benar adalah .... 
a. Jurnal Pembelian 


i Tanggal 

No.faktur 

Akun yg dikredit 

Syarat Pembayaran 

Ref 

Pembelian (D) Utang dagang (K) 

2007Mei 



2 


PD .Mayasari 

- 


100.000,00 


4 

45 

PD. Andalas 

3/10, n/10 


300.000,00 


6 

46 

PD. Lokasari 

2/10, n/30 


350.000,00 


b. Jurnal Pembelian 


1 Tanggal 

No.faktur 

Akun yg dikredit 

Syarat Pembayaran 

Ref 

Pembelian (D) Utang dagang (K) 

2007Mei 



3 

45 

PD. Andalas 

3/10, n/10 


300.000,00 


4 

46 

PD. Lokasari 

2/10, n/30 


350.000,00 


C. Jurnal Pembelian 


Tanggal 

No.faktur 

Akun yg dikredit 

Syarat Pembayaran 

Ref 

Pembelian (D) Utang dagang (K) 

2007Mei 



4 

45 

PD. Andalas 

3/10, n/10 


300.000,00 


6 

46 

PD. Lokasari 

2/10, n/30 


350.000,00 


d. Jurnal Pembelian 


Tanggal 

No.faktur 

Akun yg dikredit 

Syarat Pembayaran 

Ref 

Pembelian (D) Utang dagang (K) 

2007Mei 



3 

20 

Toko ABC 

2/10, n/30 


50.000,00 


4 

45 

PD. Andalas 

3/10, m/10 


300.000,00 


6 

46 

PD. Lokasi 

2/10, n/30 


350.000,00 


e. Jurnal Pembelian 


1 Tanggal 

No.faktur 

Akun yg dikredit 

Syarat Pembayaran 

Ref 

Pembelian (D) Utang dagang (K) 

2007Mei 



4 

45 

PD. Lokasari 

3/10, n/10 


300.000,00 


6 

46 

PD. Andalas 

2/10, n/30 


350.000,00 


35. Jurnal Pembelian 


tgl 

Rekening Dikredit 

Tgl 

faktur 

Termin 

Debet 

Kredit 

Pembelian 

Perl.kntr 

Perltn.kntr 

Utang 

3/2 

PT. Rajawali 



15.000,00 



15.000,00 

7/2 

CV. Indah 




9.000,00 


9.000,00 

13/2 

Fa. Mitra 



7.000,00 



7.000,00 

19/2 

PT. Aman 



21.000,00 


4.000,00 

25.000,00 

26/2 

PT. Rajawali 



13.000,00 

5.000,00 


18.000,00 

| Jumlah 

56.000,00 

14.000,00 

4.000,00 

74.000,00 


Jika pada awal bulan Februari saldo Buku Besar pembelian menunjukkan angka debets ebesar Rp. 12.000., maka 
pada akhir Februari setelah posting dilakukan dari jurnal pembelian saldo Buku Besar pembelian akun 
menunjukkan saldo sebesar. 

a. Kredit Rp. 44.000,00 

b. Debit Rp. 56.000,00 

c. Debit Rp. 68.000,00 

d. Debet Rp. 84.000,00 

e. Debet Rp. 86.000,00 

36. Berikut ini disajikan sebagian transaksi PD. Abdi dalam bulan Mei 2007: 

Tgl 5 Membeli peralatan secara kredit pada CV. Aman sebesar Rp. 4.500.000,00 dengan syarat 2/10, n/30 
Tgl 6 Menjual barang dagangan secaratunai pada Toko ABC seharga Rp. 400.000,00 
Tgl 10 Membeli barang dagang secara tunai pada CV. Aman Rp. 2.000.000,00 

Tgl 15 Membeli barang dagang pada CV. Norman seharga Rp. 6.500.000,00 dengan syarat 2/10, n/30 
Tgl 18 Membayar sebagian utang pada CV.Aman sebesar Rp. 1.500.000,00 
Tgl 20 Menjual barang dagang pada Toko ABC seharga Rp. 2.500.000,00 dengan syarat 2/10, n/30 
Dari transaksi di atas, yang harus dibukukan ke Buku Besar Pembantu Utang adalah .... 







a. Transaksi tanggal 5, 6, dan 10 

b. Transaksi tanggal 6,10 ; dan 18 

c. Transaksi tanggal 5,15 ; dan 18 

d. Transaksi tanggal 5,15 ; dan 20 

e. Transaksi tanggal 15, 18, dan 20 

37. Pada tanggal 31 Desember 2007, PT. Jaya mempunyai data akun sebagai berikut. 


- 

Penjualan 

Rp. 6.000.000,00 


- 

Retur penjualan 

Rp. 80.000,00 


- 

Pembelian 

Rp. 1.900.000,00 


- 

Biaya angkut pembelian Retur pembelian 

Rp. 140.000,00 


- 

Retur pembelian 

Rp. 120.000,00 


- 

Potongan pembelian 

Rp. 100.000,00 


- 

Persediaan barang (awal) 

Rp. 1.200.000100 


- 

Persediaan barang (akhir) 

Rp. 1.100.000,00 


Pada akhir periode data di atas, di jurnal penyesuaian berikut ini. 


1. 

Penjualan 

Rp. 6.000.000,00 

- 


Harga pokok penjualan 

- 

Rp. 6.000.000,00 

2. 

Harga pokok pembelian 

Rp. 1.900.000,00 

- 


Pembelian 

- 

Rp. 1.900.000,00 

3. 

Biaya angkut pembelian 

Rp. 140.000,00 

- 


Harga pokok penjualan 

- 

Rp. 140.000,00 

4. 

Retur pembelian 

Rp. 120.000,00 

- 


Harga pokok penjualan 

- 

Rp. 120.000,00 

5. 

Harga pokok penjualan 

Rp. 100.000,00 

- 


Potongan pembelian 

- 

Rp. 100.000,00 

6. 

Harga pokok penjualan 

Rp. 1.200.000,00 

- 


Persediaan barang dagang 

- 

Rp. 1.200.000,00 

7. 

Persediaan barang dagang Harga pokok penjualan Rp. 1.100.000,00 

- 


Harga pokok penjualan 

- 

Rp. 1.100.000,00 


Jurnal penyesuaian yang benar adalah .... 


a. 

1, 2, dan 3 


b. 

2, 3, dan 4 


c. 

2, 4, dan 5 


d. 

4, 5, dan 6 


e. 

4, 6, dan 7 


Perhatikan data-data erikut: 


• 

Penjualan 

Rp. 110.700.000,00 

• 

Retur Penjualan 

Rp. 6.400.000,00 

• 

Potonganpenjualan 

Rp. 2.200.000,00 

• 

Persediaanl/1 

Rp. 90.000.000,00 

• 

Pembelian 

Rp. 20.000.000,00 

• 

Biaya angkut pembelian 

Rp. 2.400.000,00 

• 

RetuRp. embelian 

Rp. 3.000.000,00 

• 

Potonganpembelian 

Rp. 400.000,00 

• 

Persediaan31Des 

Rp. 64.000.000,00 


Berdasarkan data diatas, maka besarnya harga pokok penjualan adalah 

a. Rp. 45.000.000,00 

b. Rp. 64.000.000,00 

c. Rp. 89.000.000,00 

d. Rp. 109.000.000,00 
Rp. 112.400.000,00 


e. 





39. 


Berikut ini di sajikan data suatu perusahaan dagang yang terdapat pada Kertas Kerja. 


Persediaan awal 
Persediaan akhir 
Penjualan bersih 
Beban usaha 
Beban di luar usaha 


Rp. 50.385.000,00 
Rp. 27.467.000,00 
Rp. 62.800.000,00 
Rp. 400.000,00 
Rp. 250.000,00 


Pendapatan di luar usaha Rp. 1.700.000,00 


HPP Rp. 42.600.000,00 

Berdasarkan data diatas, berapakah besarnya laba bersih perusahaan? 

a. Rp. 17.500.000,00 

b. Rp. 18.650.000,00 

c. Rp. 20.000.000,00 

d. Rp. 20.850.000,00 

e. Rp. 21.250.000,00 


40. Data yang tercantum pada kertas kerja PD. Andalas per 31 Desember 2006: 

Penjualan Rp. 120.620.000,00 

Pendapatan bunga Rp. 1.500.000,00 

Retur pembelian Rp. 2.600.000,00 

Berdasarkan data di atas, pencatatan ayat jurnal penutup dengan pendekatan ikhtisar laba/rugi adalah 

a. 


| Tanggal 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

2006 

Des 

31 

Penjualan 

Pendapatan bunga 

Retur pembelian 

IkhtisarL/R 


120.620.000 

1.500.000 

2.600.000 

124.720.000 


b. 


1 Tanggal 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

2006 

Des 

31 

IkhtisarL/R 

Penjualan 

Pendapatan bunga 

Retur pembelian 


124.720.000 

120.620.000 

1.500.000 

2.600.000 


c. 


1 Tanggal 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

2006 

Des 

31 

Penjualan 

Pendapatan bunga 

IkhtisarL/R 


120.620.000 

1.500.000 

122.120.000 


d. 


1 Tanggal 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

2006 

Des 

31 

Penjualan 

Retur pembelian 

IkhtisarL/R 


120.620.000 

2.600.000 

123.220.000 


e. 


1 Tanggal 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

2006 

Des 

31 

Penjualan 

Retur pembelian 

IkhtisarL/R 

Pendapatan bunga 


120.620.000 

2.600.000 

124.720.000 

1.500.000 





1. Masalah pokok ekonomi modern adalah : 

What ( barang apa yang diproduksi) 

How ( bagaimana cara memproduksi) 

For whom ( untuk siapa barang diproduksi) 
Berdasarkan soal, Jawaban yang benar ada di poin 
IV/V, dan VI 

Jawaban: E 

2. Untuk menghemat penggunaan tanah di daerah 
perkotaan, alternatif pembangunan rumah 
dengan pembangunan rumah susun. 

Jawaban: A 

3. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi 
dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi 
dalam memecahkan masalah ekonomi. 

Hanya produksi yang menguasai hajat hidup 
rakyat dilaksanakan oleh pemerintah -> 
campuran 

Kebijakan perekonomian sepenuhnya 
dikuasai pemerintah -> sistem ekonomi 
komando/ terpusat 

Kebijakan ekonomi untuk mengendalikan 
keadaan ekonomi -> sistem ekonomi 
campuran 

Masyarakat terbagi dua golongan, 
yaitu pengusaha dan tenaga kerja -> bukan 
sistem ekonomi 

Pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah 
-> sistem ekonomi komando/terpusat 

Jawaban: B 

4. Tindakan yang bersifat rasional adalah tindakan 
manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemam- 
puannya serta didasarkan pada prinsip ekonomi. 
Dari soal tersebut tindakan yang paling rasional 
adalah poin nomor 1 dan 2. 

Jawaban: A 

5. Pada dasarnya peranan rumah tangga pemerintah 
(RTG) dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai 
berikut. 

- Membeli barang dan jasa untuk keperluan 
pemerintah yang dikenal dengan sebutan 
belanja barang dan pegawai. 

- Menerima pajak dari para wajib pajak, baik 
perorangan maupun badan usaha. 

- Melakukan produksi barang dan jasa melalui 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 


Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui 
kebijakan-kebijakan ekonomi dalam bidang 
fiscal dan moneter. 

Membuat undang-undang bersama DPR yang 
berhubungan dengan perekonomian nasio¬ 
nal. Misalnya, Undang-Undang Perbankan, 
Undang-Undang Perpajakan, dan Undang- 
Undang Antimonopoli. 

Jawaban: C 


6. P, =800 


1.000 


A P = 200 


Qi = 40 


Q 2 =36 


A Q = 4 


p . AQ P 1 

Ed =-x — 

AP Qj 

4 800 


200 40 

= 0,40 


Jawaban: B 


7. Dari kurva yang terdapat pada soal dapat 
diketahui bahwa pertambahan penawaran (SS ke 
SiSi) lebih besar ketimbang pertambahan 
permintaan (DD ke DiDi), maka hal ini akan 
berakibat pada penawaran lebih besar ketimbang 
permintaan sehingga harga akan mengalami 
penurunan. 

Jawaban: C 


8. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna : 

Perusahaan adalah pengambil harga 
Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk 
Menghasilkan barang serupa (homogen) 
Terdapat banyak perusahaan di pasar 
Pembeli mempunyai pengetahuan yang 
sempurna mengenai pasar 

Jawaban: D 



9. Pasar faktor produksi tenaga kerja adalah 
bertemunya pencari kerja (penawaran tenaga 
kerja) dengan lowongan pekerjaan ( permintaan 
tenaga kerja). Dari pernyataan-pernyataan yang 
terdapat pada soal, maka yang paling sesuai 
dengan pasar faktor produksi tenaga kerja adalah 
poin 2 dan 3. 

Jawaban: C 

10. Komponen pendapatan nasional dengan 
pendekatan pendapatan adalah : 

Sewa (r) 

Upah (w) 

Bunga modal (i) 

Laba (p) 

Berdasarkan data pada soal, penghitungan 
pendapatan nasional dengan pendekatan penda¬ 
patan, yaitu: 

Y = r + w + i + p 
= 100 + 4.900 + 200 + 3.100 
= 8.300 

Jadi, besarnya pendapatan nasional dengan 
pendekatan pendapatan adalah Rp. 8.300 M 

Jawaban: D 

11. Grafik dalam soal menunjukkan terjadinya inflasi 
yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi 
(cost push inflation). Poin B salah, karena 
pertanyaannya berupa penyebab dan bukan 
berupa jenis inflasi. 

Jawaban: A 


12. Diketahui : 

C = 50 + 0,8 Y 

Y = 900 

Ditanya : S ? 

Jawab : 

Y = C + S 

«Y = 50 + 0,8Y + S 
<=> Y - 0,8 Y - 50 = S 
<=>0,2 Y- 50 = S 
<=>0,2 (900) - 50 = S 
<=> 180 - 50 = S 
<=> 130 = S 

Jawaban: D 

13. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang 
adalah: 

kekayaan 

tingkat suku bunga 
tingkat return invest 
ekspetasi harga masa depan 
motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi 
Jadi, Jawaban: yang tepat adalah A3 dan B1 

Jawaban: D 


14. Peranan Bank Sentral antara lain: 

- Mengawasi bank umum dan lembaga 
keuangan lainnya 

- Menjaga kestabilan mata uang rupiah 

- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem 
pembayaran 

Jawaban: A 


15. Macam-macam Kebijakan Moneter: 

- Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Policy) 
Yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan 
menjual surat-surat berharga pada saat inflasi 
dan membeli/ menarik surat-surat berharga 
pada saat deflasi. 

- Kebijakan Diskonto (Discount Policy) Yaitu 
kebijakan pemerintah dengan jalan 
menaikkan suku bunga pada saat inflasi dan 
menurunkan pada saat deflasi, ditunjukkan 
untuk menaikkan tingkat bunga 

- Kebijakan Cadangan kas (Cash Ratio Policy) 
Yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan 
menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan 
menurunkan cadangan kas pada saat deflasi 

- Kebijakan Kredit Ketat, yaitu kebijakan 
pemerintah dengan mengurangi jumlah uang 
yang beredar dengan cara memperketat 
pemberian kredit, kredit boleh diberikan asal 
memenuhi syarat 5C, Character, Capability, 
collateral, capital, dan Condition of economy 

Jadi, Jawaban: yang benar adalah poin 1, 3, dan 5 
sedangkan poin 2 dan 4 merupakan kebijakan 
fiskal. 

Jawaban: B 


16. Rumus Laju pertumbuhan ekonomi: 


PDB, -PDB„ 


PDB„ 


x 100% 


Keterangan: 

PDB tn = pendapatan nasional pada tahun tertentu 
PDB t0 = pendapatan nasional tahun sebelumnya 
Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2006 adalah 


PDB2006 PDB 2 | 

PDB,, 


- x100% 


-'2006 

1.447.224-1.420.408 


1.420.408 
56.816 


- x100% 


1.420.408 


x 100% = 3,999% = 4% 


Jawaban: E 



17. Adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan 
mengakibatkan timbulnya pengangguran sehingga 
akibat langsung dari adanya pengangguran 
tersebut, yaitu pendapatan masyarakat menurun, 
dalam jangka panjang hal tersebut akan 
mengurangi konsumsi. 

Jawaban: C 

18. Posisi APBN negara X adalah: 

= penerimaan - pengeluaran 
= (10.200 + 10.200 ) - ( 30.600 + 20.400 ) 

= 20.400-50.400 
= -30.600 

Jadi posisi negara X mengalami defisit, yaitu 
sebesar 30.600 

Jawaban: B 

19. Sumber penerimaan daerah: 


| Pajak Pusat 

Pajak Daerah 

PBB 

1. 

Pajak hiburan 

PPh 

2. 

Pajak kendaraan 

PPn BM 

3. 

Pajak reklame 

PPn 

4. 

Retribusi 


Jawaban: D 


20. NJOP tanah = 100 x Rp. 160.000 = 16.000.000 
NJOP rumah = 55 x Rp. 505.000 

= 27.775.000 

NJOP = NJOP tanah + NJOP rumah 

= 16.000.000 + 27.775.000 
= 43.775.000 
NJOPTKP = 8.000.000 

NJOPKP =43.775.000-8.000.000 

= 35.775.000 

Besar pajak yang harus dibayar Pak Burhan adalah 
_ NJOP kena pajak _ 35.775.000 _ 

1.000 ~~ 1.000 

Jawaban: C 

21. Diket: US$ 20,000 

kurs beli = Rp. 8.900 

Kursjual = Rp. 9.040 

Apabila dikonversi dalam rupiah 

= $ 20.000 x Rp. .8900 = Rp. 178. 000, 

Apabila Rupiah ditukar valas -> dibagi dengan kurs 
jual saat itu. 

Apabila Valas ditukar rupiah -> dikali dengan 
kurs beli saat itu. 

Jawaban: A 

22. Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang di- 
ambil oleh Pemerintah dalam rangka mening- 
katkan jumlah produksi dalam masyarakat. 
Menurunnya harga pokok dalam negeri 
disebabkan karena biaya produksi relatif rendah. 
Rendahnya biaya produksi antara lain karena 
harga listrik dan bahan bakar di Indonesia 
tergolong murah sebagai akibat dari adanya 


kebijkaan subsidi yang dilakukan pemerintah 
terhadap listrik dan bahan bakar. 

Jawaban: C 

23. Karakteristik pasar modal : 

sarana perdagangan efek (saham, obligasi) 
jangka waktu lebih dari 1 tahun 
Berdasarkan soal maka yang benar adalah poin 1 
dan 4. 

Jawaban: C 

24. Direktur utama menduduki posisi silang atas 
dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga 
termasuk ke dalam jabatan manajemen puncak. 

Jawaban: B 

25. Penggunaan mesin-mesin dapat menggantikan 
peran manusia dalam mengerjakan kegiatan 
operasional dalam home industry tersebut. Oleh 
karena itu adanya mesin-mesin akan mampu 
menimbulkan pengangguran. 

Jawaban: D 

26. Jenis koperasi: 

- Koperasi primer = beranggotakan minimal 25 
orang 

- Koperasi serba usaha = jenis usaha segala 
bidang 

- Koperasi sekunder = yang berangotakan 
badan koperasi minimal 3 koperasi primer 

- Koperasi produksi = kegiatan utamanya 
memproduksi barang 

- Koperasi konsumsi = kegiatan utamanya 
menjual barang-barang kebutuhan konsumsi 
anggotanya 

Jawaban: E 

27. Usaha informal adalah kegiatan usaha yang 
dilakukan seseorang atau beberapa yang sifatnya 
masih sederhana, belum mendapatkan izin dari 
pemerintah (belum berbadan hukum), serta 
usahanya masih kurang luas, contoh: jasa cuci 
sepeda motor, pedagang asongan, jasa cukur 
rambut pria di pinggir jalan dan sebagainya. 

Jawaban: A 

28. Transaksi tersebut apabila dianalisis sebagai 
berikut: 

Piutang (-) = 500.000 

Kas (+) = 525.000 

Pendapatan bunga (+) M (+) = 25.000 

Jawaban: D 




29. Pencatatan pada jurnal harus urut tanggal terjadi- 
nya transaksi dan kejadian merupakan fungsi 
histories dari sebuah jurnal. 

Jawaban: C 

30. Analisa : 

•/ Aktiva berupa Kas ( + ) di Debet sebesar Rp. 
85.000,00 

•/ Piutang ( + ) di Debet sebesar Rp. 100.000,00 
•/ Pendapatan fotokopi dan penjilidan 
bertambah di kredit masing-masing sebesar 
Rp. 175.000,00 dan 10.0000,00 

Jawaban: A 

31. Perubahan akun berdasarkan jurnal umum yakni 
sebagai berikut: 

Kas ( + )/ D = 2.500.000 + 500.000 = 3.000.000 
Kas (-)/ K = 1.500.000 + 100.000 = 1.600.000 - 
Saldo kas = 1.400.000 

Jawaban: C 

32. Syarat AJP untuk aktiva tetap kendaraan maka 
jurnalnya adalah sebagai berikut: 

Beban penyusutan kendaraan Rp. 2.500.000 
Ak.penyusutan kendaraan Rp. 2.500.000 


Perhitungan = Rp. 25.000.000 x 10 % = Rp. 
2.500.000 

Catatan : 

Nilai akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp. 
5.000.000 di kredit yang ada dalam soal tidak 
memengaruhi pada perhitungan. 

Jawaban: A 

33. Kolom L/R: Debet = 24.000 

Kredit = 31.000 

Selisih di sebelah D laba = 7.000 
Kolom N: Debet = 93.000 

Kredit = 86.000 

Selisih di sebelah kredit laba = 7.000 

Jawaban: B 

34. Jurnal pembelian adalah jurnal yang mencatat 
transaksi pembelian barang dagangan secara 
kredit 

Transaksi Tgl 2/05/07 Jurnal Kas Keluar 
Transaksi Tgl 3/05/07 Jurnal Penjualan 
Transaksi Tgl 4/05/07 Jurnal Pembelian 
Transaksi Tgl 5/05/07 Jurnal Kas Masuk 
Transaksi Tgl 6/05/07 Jurnal Pembelian 

Jawaban: C 


35. Langkah-langkah pemindahbukuan ke buku besar pembelian : 

Pindahkan jumlah pemebelian pada awal bulan Februari ke akun pembelian sebelah debet sebesar Rp. 12.000 
Pindahkan jumlah rekapitulasi kolom pembelian ke akun pembelian sebelah debet sebesar Rp. 56.000 
Akun Pembelian 


Tgl 

Keterangan 

Ref 

Debet 

Kredit 

Saldo | 

Debet 

Kredit 

Feb 01 

Saldo awal 


- 

- 

Rp. 12.000 

- 


Jurnal Pembelian 


Rp. 56.000 

- 

Rp. 68.000 

- 


Jawaban: C 


36. Buku besar pembantu utang: sumber pencatatan- 
nya adalah Jurnal Pembelian, Jurnal Kas Keluar, 
dan Jurnal Umum. Dari data soal yang terkait 
adalah tanggal 5/5/07,15/5/07,18/5/07 

Jawaban: C 

37. Pedoman untuk membuat Ayat Jurnal Penyesuai- 
an untuk akun nominal dengan menggunakan 
metode HPP yaitu dengan membalik akun 
normalnya (D menjadi K / K menjadi D). Jadi, 
Jawaban: yang benar adalah 1,2,4,6, dan 7. 

Jawaban: E 


38. HPP (Harga Pokok Penjualan) = Persediaan awal + 
Pembelian bersih - persediaan akhir 
Pembersih = Pembelian + Beban angkut - Retur 
pembelian - potongan pembelian 
= 20.000 + 2.400 - 3.000 - 400 
= 19.000 

HPP = 90.000 + 19.000 - 64.000 
= 45.000 ( dalam ribuan) 

Jawaban: A 




39. Mencari laba 

bersih perusahaan 
Penjualan bersih 
HPP 

Laba kotor 
Beban usaha 
Laba usaha 

Pendapatan luar usaha Rp 
Beban luar usaha [Rj; 

Laba luar usaha 
Laba bersih 

Jawaban: E 


40. Jurnal penutup adalah jurnal untuk menutup (mengenolkan) akun-akun nominal seperti penjualan, pembelian, dan 
akun-akun lain yang terkait dengan penjualan, pembelian, pendapatan, beban, dan juga prive. 

Jurnal Penutup 

Debet 
Debet 
Debet 

Jurnal penutup : 

Penjualan Rp. 120.620.000 

Pendapatan bunga Rp. 1.500.000 

Retur pembelian Rp. 2.600.000 

Ikhtisar L/R Rp. 24.720.000,00 


Nama akun 

Kertas kerja kolom L/R 

Penjualan 

Kredit 

Pendapatan b unga 

Kredit 

Retur pembelian 

Kredit 



Jawaban: A 




